WikipediA 


Bahasa Bosnia 


Bahasa Bosnia (bosanski jezik ) merupakan bahasa dari 
rumpun Bahasa Slavik yang berstatus sebagai bahasa 
resmi di Bosnia-Herzegovina. Dari sudut pandang 
linguistik, bahasa Bosnia adalah salah satu bentuk 
normatif dari bahasa Serbo-Kroasia. 

Bahasa ini digunakan terutama oleh orang Bosniak di 
Bosnia dan Herzegovina, kawasan Sandzak (di Serbia dan 
Montenegro) dan lain-lain tempat. Ia berdasarkan Barat 
pelbagai dialek Shtokavia dan menggunakan huruf S irilik 
dan Latin. Nama bahasa Bosnia biasanya diterima di 
kalangan ahli bahasa Bosniak, dan nama yang digunakan 
oleh ISO-639. 



Bosnia 


BocaHCKi/i, Bosanski 

Dituturkan di Bosnia dan Herzegovina, 


Sandzak (di Serbia dan 
Montenegro) 

Wilayah 

Balkan 

Penutur 

2,7 juta (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

■ Slavik 


■ Selatan 


■ Slavik Selatan Barat 


■ Bosnia 


Status resmi 

Bahasa 

Bosnia dan Herzegovina 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

bs 

ISO 639-2 

bos 

ISO 639-3 

bos (http://www-01.sil.Org/i 

so639-3/documentation.asp?id 

=bos) 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Bosnia 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Bosnia&oldid=14286405" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.20. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































